Dr. H. Edy Sukardi, M.Pd 


Akhlak 


Lerp.uj.i 


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang 
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian 


atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun 
tanpa izin tertulis dari penerbit 


(All Rights Reserved) 


Judul: 
BUKU PINTAR AKHLAK TERPUJI 


Penulis: 
Dr. H. Edy Sukardi, M.Pd 


Editor: 
Tim AMP Press 


Setting/ Layout: 
Muhaemin Bahnadie 


Desain Sampul: 
Abdul Hanan Al-H asany 


Cetakan Ke-1, September 2016 


ISBN : 978-602-9247-71-8 


Diterbitkan oleh: 


AMP Press 
Imprint AL-M AWARDI PRIMA 
Anggota IKAPI JAYA 
JI. H. Naimun No.1 Pondok Pinang 
Kebayoran Lama Jakarta Selatan 
Tep/ Fax. (021) 29325630 
Email: almawardiprima@gmail.com 
Website: www.almawardiprima.co.id 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dengan M enyebut Nama A Ilah Yang M aha P engasih 
Lagi M aha Penyayang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


A NAN Sa ai IKI A0 
Cell aga) 9 LIS agita Gw MA 


Sebaik-baik manusia itu, adalah yang terlebih 
baik budi pekertinya dan yang lebih bermanfaat 


bagi manusia.” 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sambutan Prof. Dr. Suyatno, M.Pd 


Assalaamu 'alaikum wr. wb. 


engan memanjatkan puji syukur ke hadirat 
Drs Swt, atas berkat rahmat dan hidayah- 

Nya kita masih dalam bimbingan dan jalan- 
Nya. Jalan Ihdinash shiraathal mustagiim. Shalawat 
dan salam semoga selalu terlimpah pada baginda 
Mulia Nabi Muhammad Saw. Semoga kita sebagai 
pengikutnya kelak mendapat keberkahan dan syafaat 
dari Rasulullah Saw. 


Buku Pintar Akhlak Terpuji V 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kehidupan masyarakat kita dewasa ini, kehidu- 
pan berbangsa dan bernegara sedang menghadapi 
persoalan yang sangat berat yaitu persoalan moral 
bangsa, persoalan akhlak. Untuk menjawab tantang- 
an itu, maka pendidikan karakter harus diperkuat 
dan terus dikawal sehingga terlahir kader-kader yang 
dapat melanjutkan tugas-tugas kebangsaan di masa 
yang akan datang. 


Di tengah kondisi sebagai sekarang ini, akan 
segera diterbitkan oleh penerbit Al Mawardi Prima 
sebuah buku yang sangat penting dalam pandangan 
Saya, yaitu buku “Akhlak Terpuji” yang ditulis oleh 
Saudara Dr. H. Edy Sukardi, M.Pd. Saya menyambut 
gembira dan penuh rasa syukur, serta memberi 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis. 


Dalam kesibukannya mengemban amanah seba- 
gai Dekan FKIP UHAMKA, mubalig, budayawan dan 
sekaligus juga sebagai pengurus persyarikatan Mu- 
hammadiyah, Pak Dr. H. Edy Sukardi, M.Pd. masih 
sempat meluangkan waktu untuk menyusun sebuah 
karya tulis yang kiranya sangat bermanfaat bagi pe- 
ningkatan ketakwaan kepada Allah Swt melalui pem- 
binaan akhlak terpuji. 


Sudah banyak buku yang dihasilkan oleh Pak 
Edy, kita kenal tulisannya inspiratif, segar dan runut 
dalam bertutur. Kita pasti akan disuguhkan tulisan 
yang sangat menarik. Hal-hal penting dapat Ia sajikan 


Vi Buku Pintar Akhlak Terpuji 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan mudah 
dicerna. 


Kini Buku yang diberi judul “Akhlak Terpuji”, 
Saya memandang buku ini sangat penting untuk disi- 
mak, dibaca dan ditelaah serta menjadi rujukan bagi 
mahasiswa, para guru dan calon guru dan pembaca 
umum. Buku ini juga sangat penting sebagai bahan 
referensi dan bacaan untuk memperluas perspektif 
tentang akhlak atau budi pekerti. Buku ini bisa dija- 
dikan sebagai rujukan dalam membangun pendidikan 
karakter bangsa kita. 


Semoga buku ini dapat dijadikan pedoman 
dalam berinteraksi antar sesama manusia dan sesama 
makhluk hidup serta hubungan dengan Allah Swt un- 
tuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 


Wassalaamu 'alaikum wr. wb. 


Jakarta, Agustus 2016 


Prof. Dr. Suyatno, M.Pd 


Buku Pintar Akhlak Terpuji vi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengantar Penulis 


Assalaamu 'alaikum wr. wb. 
Bismillahirrahmaanirrahiim 


Ihamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt, 

atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, buku 

ini dapat hadir ke hadapan anda. Shalawat dan 
salam semoga selalu tercurah kepada baginda mulia, 
Nabi Muhammad Saw, rasul teladan yang akhlaknya 
al-Guran. Semoga kita semua bisa mencontoh akhlak 
beliau dalam kehidupan keseharian. 


vii Buku Pintar Akhlak Terpuji 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Keagungan dan kebesaran Islam itu terletak pada 
akhlak para pemimpin dan perilaku umatnya. Kejujuran, 
menepati janji dan menjaga amanah adalah perilaku dari 
pemimpin yang berakhlak. Pemimpin yang berakhlak 
akan menjadi panutan bagi para pengikutnya. 


Ketegasan Abu Bakar Ash-Shiddig, keadilan Umar 
bin Khattab, kedermawanan Utsman bin Affan, kebera- 
nian dan kecerdasan Ali bin Abi Thalib adalah figur para 
pemimpin yang berakhlak setelah Rasulullah Saw. 


Karena itu, untuk membangun sebuah bangsa yang 
kuat terletak pada pembangunan akhlak. Akhlak adalah 
perilaku spontanitas, bukan perilaku rekayasa atau se- 
buah pencitraan. 


Kehancuran sebuah bangsa juga nampak dari 
akhlak para pemimpin dan perilaku umatnya. Kebobrokan 
akhlak suatu bangsa tercermin dari akhlak yang ditam- 
pilkannya. Sebelum Nabi datang, zaman itu disebut se- 
bagai zaman jahiliyah. Disebut Jahiliyah bukan lantaran 
tak berilmu, akan tetapi karena bangsa Arab pada masa 
itu rusak akhlaknya atau tidak berakhlak. 


Itulah sebabnya Nabi Muhammad Saw bersabda, 
“Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak." 
Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya bahwa “dalam 
diri Rasulullah Muhammad Saw terdapat suri teladan 
yang baik.” 


Buku Pintar Akhlak Terpuji IX 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku yang membahas tentang akhlak sudah tentu 
sangatlah banyak. Namun dalam buku ini, pembahasan 
tentang akhlak, penulis coba sajikan dalam bentuk yang 
lain. Pembahasan tentang akhlak ini saya susun dengan 
meramu dari berbagai sumber serta menimba dari kete- 
ladanan para tokoh. Adapun penyajiaannya saya suguh- 
kan dengan bahasa yang sederhana, baik dalam pemili- 
han diksi maupun ungkapan kalimatnya. 


Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada Penerbit Al Mawardi Prima 
yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Terutama 
kepada bapak H. Evi Afrizal Sinaro dan Ust. Muhaemin. 


Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Resna 
Elni, istri tercinta. Serta kepada anak-anakku Igbal Farabi, 
Muthian Farani dan Ashri Nadia yang selalu memberi do- 
rongan dan dukungan untuk selesainya buku ini. 


Manakala ada kejanggalan dan kekhilafan dalam 
tulisan ini. Segala tegur sapa dan koreksi dari para pem- 
baca sangat saya harapkan. 


Wassalaamu 'alaikum wr. wb. 


Jakarta, Agustus 2016 


Dr. H. Edy Sukardi, M.Pd. 


X Buku Pintar Akhlak Terpuji 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengantar Penerbit 


khlak merupakan salah satu ajaran pokok dalam 

Islam dan Nabi Muhammad Saw secara khusus 

diutus membawa misi untuk menyempurnakan 
akhlak manusia dengan memberikan keteladanan 
dalam berperilaku. 


Akhlak dalam Islam menjadi cerminan kemu- 
llaan seseorang dan ciri keimanan manusia. Rasu- 
lullah Saw bersabda, “Barang siapa beriman kepada 
Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik 


Buku Pintar Akhlak Terpuji Xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


atau diam.” Bahkan adab/akhlak seseorang lebih ber- 
harga daripada harta yang dimilikinya. 


Baginda Nabi Muhammad Saw adalah figur pe- 
mimpin yang menjadi teladan akhlak terpuji. Tidak 
hanya kepada yang lebih tua, tapi beliau selalu ber- 
buat baik kepada semua orang tanpa memandang 
usia, status sosial, suku, ras, dan agamanya. Beliau- 
pun selalu mencontohkan perilaku terpuji sebagai pe- 
mimpin umat dan negara, pemimpin keluarga, dan 
anggota masyarakat. 


Buku Pintar Akhlak Terpuji ini menyajikan pem- 
bahasan akhlak kepada Allah, akhlak kepada manu- 
sia, dan akhlak kepada sesama makhluk. Oleh karena 
itu, buku ini sangat tepat menjadi bacaan kita yang 
selalu ingin dicintai oleh Allah Swt dan mendapatkan 
kemuliaan dihadapan Allah, dicintai oleh Rasulullah 
Saw., dan dicintai serta disayangi oleh sesama makh- 
luk karena keluhuran akhlaknya. 


Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepa- 
da Ustadz Dr. H. Edy Sukardi, M.Pd. yang hadir mem- 
berikan renungan mengenai pentingnya akhlak mulia 
bagi manusia dan mengajak kita untuk menerapkan 
akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Semoga 
buku ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya un- 
tuk kita semua. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin. 


Xii Buku Pintar Akhlak Terpuji 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Sambutan Prof. Dr. Suyatno, M.Pd v 
Pengantar Penulis viii 

Pengantar Penerbit xi 

Daftar Isi xili 

. Apa Akhlak Itu? 1 

. Akhlak Kepada Allah Swt 3 

. Akhlak Kepada Rasulullah Saw 45 

. Akhlak Kepada Kedua Orang Tua” 65 

. Akhlak Kepada Guru 80 

. Akhlak Kepada Orang Yang Lebih Tua” 100 
. Akhlak Kepada Sahabat 109 

. Akhlak Kapada Tetangga ” 116 

. Akhlak Terhadap Fakir dan Miskin 123 
. Akhlak Terhadap Orang Yang Berilmu 130 
. Akhlak Kepada Sesama Muslim 134 
. Akhlak Kepada Non Muslim 141 

. Akhlak Pada Etika dan Budaya” 149 

. Akhlak Pada Tumbuhan 153 

. Adab Pada Hewan 160 

16. Akhlak Pada Lingkungan 174 

Daftar Pustaka '” 181 

Tentang Penulis 183 


Co Ty Du HW N -— 


bb rr rr 
U 8 WN bb Oo 


Buku Pintar Akhlak Terpuji 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Xii 


| dad Ma oa 


"Belajarlah adab (etika) sebelum 
engkau belajar ilmu." 


(Imam Malik rahimahullah) 


XiV Buku Pintar Akhlak Terpuji 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Apakah Akhlak Itu? 


alam membicarakan akhlak, mari kita mulai 

dari pengertian akhlak. Kata akhlak berasal 

dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata 
khulugun yang berarti budi pekerti, perangai, watak, 
tabiat, kebiasaan atau tingkah laku. 


Selanjutnya menurut Istilah, akhlak itu adalah 
sesuatu bentuk (naluri asli) dalam jiwa seorang 
manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan 
kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa reka 
pikiran (Al-Ghazali). Jika pengertiannya seperti yang 


Buku Pintar Akhlak Terpuji 1 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dimaksud uraian di atas, maka apa yang menjadi dasar 
akhlak itu? Dalam pandangan ajaran Islam, dasar 
akhlak Islam itu adalah Al-Guran dan As-Sunnah. 


Lalu apa tujuan pembinaan akhlak itu? Tujuan 
pembinaan akhlak itu adalah hendak mengantarkan 
manusia agar menjadi makhluk yang tinggi dan 
sempurna akhlaknya serta berbeda dengan makhluk- 
makhluk yang lain. 


Akhlak manusia itu ada dua macam, yaitu akhlak 
mahmudah dan akhlak madzmumah. 


Apa yang dimaksud dengan akhlak mahmudah 
itu? Akhlak mahmudah atau akhlakul karimah yaitu 
akhlak terpuji (baik). Ciri-cirinya, yaitu: beriman 
kepada Allah Swt., malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab- 
Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat dan takdir-Nya, rajin 
beribadah, membayar zakat, amanah (terpercaya), 
jujur, menepati janji, tawadhu, berbicara sopan dan 
baik, tidak sombong, menghormati tetangga, tidak 
kikir dan tidak royal (boros). Akhlakul madzmumah, 
yaitu segala tingkah laku yang tercela atau akhlak 
yang jahat, seperti: berdusta, menjadi saksi palsu, 
berkhianat, takabur/sombong, tamak/serakah, 
berbuat zalim, berburuk sangka dan mengumpat. 


Dari penjelasan di atas, kalau begitu sudah jelas 
ya, apa yang dimaksud dengan akhlak itu? 


2 Buku Pintar Akhlak Terpuji 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


OA 

Out PAKAR 
Natan tatanan, 
050503 


ta 0500000002” 
k ' 


Akhlak Kepada Allah Swt 


pa yang dimaksud dengan akhlak kepada 

Allah? Akhlak kepada Allah dapat diartikan 

sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya 
dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada 
Tuhan sebagai khalik. 


Apa sih alasannya kita mesti berakhlak kepada 
Allah? Ada empat alasan mengapa manusia perlu 
berakhlak kepada Allah. 


Buku Pintar Akhlak Terpuji 3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pertama, karena Allahlah yang menciptakan 
manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang 
ditumpahkan keluar dari tulang punggung dan tulang 
rusuk. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat 
At-Tharig 186J ayat 5-7: 


MR AL Ata Ai Sai 
OB5 sb 3 HE OS — oU bas 
5 - 02 29 SN SA 

OS HL 05 PR 

“Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah 


dia diciptakan? Dia tercipta dari air yang terpancar, 
yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang dada.” 


Kedua, karena Allahlah yang telah memberikan 
perlengkapan panca indera, berupa pendengaran, 
penglihatan, akal pikiran dan hati sanubari, di samping 
anggota badan yang kukuh dan sempurna kepada 
manusia. Firman Allah dalam surat, An-Nahl (16) ayat 
TO: 


2 


1zs : Pi 2 Ge upa 
Goaba3 YG Ogah Ya 3 
AENG JENG  A ja Ka 
| e gg aka Ta 
Won la 


3G Ta 


4 Buku Pintar Akhlak Terpuji 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia 
memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati 
agar kamu bersyukur.” 


Ketiga, karena Allahlah yang telah menyediakan 
berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi 
kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan 
yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, 
binatang ternak dan lainnya. Firman Allah dalam surat 
Al-Jatsiyah (451 ayat 12-13: 


. 3 3 - PX Padi SR 2 T 3 - $ & 
3 MI Ce, Aa SM 
P3 2 5 s 

« 3 2 3 2 .N 2 ed 2 Kaka 2 2 
Dos SS 9 alias WP | A9 »yal 
z# 2 . 5 X bl Ar LA z . - 23 T 3 A.A 
KS B3 OKI Gn HI AL 
ad & LA 2G en X “113 . ed 32 
Don pi SEN WS 3 Ol kia 
“Allahlah yang menundukkan lautan untuk kamu 
supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan 
seizin-Nya, supaya kamu dapat mencari sebagian dari 
karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur: 
Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di 


langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai 
rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang 


Buku Pintar Akhlak Terpuji 5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) 
bagi kamu yang berpikir.” 


Keempat, Allahlah yang telah memuliakan ma- 
nusia dengan diberikannya kemampuan, daratan dan 
lautan. Firman Allah dalam surat Al-Isra' (171 ayat 70: 


SA AE BUG s3 ad, 


Ae Pt Sa se 8333 
ON Kal 


“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 
cucu Adam, Kami angkut mereka dari daratan dan 
lautan, Kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 
ciptakan.” 


Kalau begitu, bagaimana kita mesti berakhlak 
kepada Allah? Berakhlak kepada Allah itu meliputi: 


1. Cinta dan ridha kepada Allah Swt. 


Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan 
dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut 
hatinya kepada yang dicintainya dengan penuh 
semangat dan kasih sayang. Bagi seorang mukmin 


6 Buku Pintar Akhlak Terpuji 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


sejati Allah lebih dicintai dari segalanya. Dengan cinta 
kita mendapatkan ridha-Nya dan dengan bersikap 
ridha terhadap apa yang Allah Swt. berikan/tentukan 
kita mengharapkan cinta-Nya. 


Ridha adalah menerima dengan sepenuh hati 
segala sesuatu yang datang dari Allah Swt, baik berupa 
perintah, larangan, ataupun petunjuk- petunjuk-Nya. 


2. Berbaik sangka kepada Allah Swt. 


Berprasangka baik kepada Allah adalah rela 
terhadap gadar dan gada (takdir baik dan buruk) dari 
Allah Swt.: bersyukur atas nikmat Allah: bertawakal/ 
berserah diri kepadaAllah: senantiasa mengingatAllah: 
memikirkan keindahan ciptaan Allah: melaksanakan 
apa-apa yang diperintahkan Allah. 


3. Mendekatkan diri kepada Allah dengan langkah- 
langkah sebagai berikut: 


Pertama, taubat adalah meninggalkan sifat dan 
kelakuan yang tidak baik dengan penuh penyesalan 
dan berniat serta berusaha untuk tidak mengulangi 
kesalahan yang serupa. Dengan kata lain, taubat 
mengandung arti kembali kepada sikap, perbuatan, 
atau pendirian yang baik dan benar serta menyesali 
perbuatan dosa yang sudah terlanjur dikerjakan. 


Buku Pintar Akhlak Terpuji 7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Menurut Ibnu Katsir, taubat adalah menjauhkan 
diri dari perbuatan dosa dan menyesali atas dosa yang 
pernah dilakukan pada masa lalu serta yakin tidak 
akan melakukan kesalahan yang sama pada masa 
mendatang. Menurut A. Jurjani, taubat adalah kembali 
pada Allah dengan melepaskan segala keterikatan 
hati dari perbuatan dosa dan melaksanakan segala 
kewajiban kepada Tuhan. 


Menurut Hamka, taubat adalah kembali ke jalan 
yang benar setelah menempuh jalan yang sangat 
sesat dan tidak tentu ujungnya. 


Kedua, beribadah, yaitu melaksanakan perintah 
Allah untuk menyembah-Nya sesuai dengan perin- 
tah-Nya. Seorang muslim beribadah membuktikan 
kepatuhan dan ketundukkan terhadap perintah Allah. 
Seperti berzikir, yaitu mengingat Allah dalam berba- 
gai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut 
maupun di dalam hati. Berzikir kepada Allah melahir- 
kan ketenangan dan ketenteraman hati. 


Berdoa, yaitu memohon apa saja kepada Allah. 
Doa merupakan inti ibadah karena ia merupakan 
pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan 
manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan 
Allah terhadap segala sesuatu. Kekuatan doa dalam 


8 Buku Pintar Akhlak Terpuji 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ajaran Islam sangat luar biasa karena ia mampu me- 
nembus kekuatan akal manusia. Oleh karena itu, 
berusaha dan berdoa merupakan dua sisi tugas hidup 
manusia yang bersatu secara utuh dalam aktivitas 
hidup setiap muslim. Orang yang tidak pernah ber- 
doa adalah orang yang tidak menerima keterbatasan 
dirinya sebagai manusia karena itu dipandang sebagai 
orang yang sombong. Sombong merupakan suatu 
perilaku yang tidak disukai Allah. 


Tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada 
Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti 
akibat dari suatu keadaan. Tawaduk, yaitu rendah 
hati di hadapan Allah. Mengakui bahwa dirinya rendah 
dan hina di hadapan Allah Yang Maha Kuasa. Oleh 
karena itu, manusia tidak layak hidup dengan angkuh 
dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan 
pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. 
Takwa, yaitu memelihara diri dari siksaan Allah Swt 
dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah 
Swt dan menjauhi larangan-larangan-Nya dalam 
keadaan sepi maupun ramai. 


Buku Pintar Akhlak Terpuji 9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kisah ini bersumber dari seorang Ibu yangikhlas membantu 
seseorang yang dilanda kesulitan hidup karena cintanya 
kepada Allah dan selalu berbaik sangka kepada Allah Swt. 


Hanya Mencari Ridha Allah Swt 


Suatu hari beberapa tahun yang lalu, giliran saya 
mendapatkan uang arisan. Setelah saya keluarkan untuk 
berbagai keperluan, tersisa sebanyak Rp 500.000,-. Saya 
pernah berniat untuk membeli tas yang terpajang di 
etalase sebuah mall, kalau saya dapat giliran menarik 
uang arisan tersebut. Inilah saatnya saya tunaikan niat itu. 
Tapi pada hari saya menerimanya, datang seorang tamu 
yang dak dikenal ke rumah. Entah kenapa pembantu saya 
menyilakan masuk. 


Seorang ibu muda berbaju lusuh dengan wajah le h. 
Bercerita dia tentang kesulitannya yang amat sangat. 
Dia bercerita tentang kesulitannya yang amat sangat. 
Kontrakan rumahnya yang sudah ga bulan belum 
terbayar dan dia terancam diusir. Sementara suaminya 
sudah meninggal lima bulan yang lalu. Dia memiliki dua 
orang anak yang masih kecil-kecil. Dia dak bisa bekerja 
tetap karena anaknya masih harus disusui, sementara dia 
juga dak memiliki modal dan keterampilan apa pun yang 
dapat diandalkannya. Kehidupan dia dan anak-anaknya 


10 Buku Pintar Akhlak Terpuji 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dalam keadaan teramat sulit. Dia harus meminjam ke sana 
ke mari. Kadang ia harus bekerja sebagai pencuci baju 
ataupun pembantu harian untuk memenuhi kebutuhan 
dan anak-anak dan dirinya. Siapa pun yang mendengar 
bercerita pas akan menaruh kasihan dan akan sangat 
tersentuh. Tak terkecuali saya. Dia menawarkan dua buah 
seprai untuk saya beli. Ia menjelaskan bahwa seprai itu ia 
dapatkan dari tetangganya yang memiliki usaha “jahitan 
rumahan”. 


Sebenarnya saya dak membutuhkan seprai itu. Seprai 
itu juga kualitasnya dak bagus. Ia dak menawarkan 
harga kepada saya, cuma berkata, “Bu, saya butuh untuk 
membayar kontrakan saya yang tertunggak sebesar lima 
ratus ribu rupiah. Saya menger seprai ini daklah pantas 
untuk dihargai sedemikian nggi, tapi saya sangat butuh 
Saat ini.” Saya terdiam. Ketulusannya dan kejujurannya 
membuat saya tergugah. Subhanallah dengan bergetar 
saya buka dompet saya dan mengeluarkan uang yang ada 
di sana. Lima ratus ribu rupiah. Uang yang rencananya 
akan saya belikan tas akhirnya berpindah ke tangan 
tamu saya. Tak tersisa. Mata saya membasah mendengar 
bibir tamu saya mengucapkan terima kasih. “Ya Allah, 
rahma lah penghuni rumah ini.” la mencium tangan saya 
dan hendak bersujud di kaki saya, Saya menampiknya dan 
mengangkat bahunya. Ia rapatkan tangannya dan terus 
berdoa lama sekali. Dengan linangan air mata ia mohon 
pamit kepada saya. 


Buku Pintar Akhlak Terpuji 11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


